








Ahmad Jamaluddin Al-Atjehi, Lc. 






60 


HADITS PILIHAN 


- PUASA 
Sholat Tarawih 
& Ttikaf 


Muroja'ah: 
Dr. Rahendra Maya, S.Th.I., M.Pd.I. 
Ibrahim Bafadhol, Lc., M.Pd.I. 
















Mutiara Ilahi 


Aa EN an in) Opi Ul 9) 

as AA asia Ca Cal se an 

e orang-orang yang beriman diwajibkan atas 

kalian berpuasa sebagaimana yang telah 

diwajibkan Kepada orang-orang sebelum 
kalian, semoga Kalian bertakwa.” 

(RS. Al-Bagarah: 183) 





Ahmad Jamaluddin Al-Atjehi, Lc. 


Hn NA man 
60 Hadits Pilihan 


Seputar Puasa 
Disertai Faidah Hadits 


Muroja'ah: 
Dr. Rahendra Maya, S.Th.I., M.Pd.I. 
Ibrahim Bafadhal, Lc,. M.Pd.I. 


60 Hadits Pilihan 

Seputar Puasa 

Penyusun: 

Ahmad Jamaluddin Al-Atjehi, Lc. 
Muroja 'ah: 

Dr. Rahendra Maya, S.Th.I., M.Pd.I. 
Ibrahim Bafadhal, Lc,. M.Pd.I. 


Desain Cover, 
Priana 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa . 


Kata Pengantar 
Segala puji bagi Allah &&. Sholawat dan 


salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
Rasulullah #£, keluarga dan para sahabatnya 
serta iimatnya yang senantiasa berpegang 
teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat. 


Saya menyambut baik diterbitkannya buku 
ringkas yang berjudul “60 Hadits Pilihan 
Seputar Puasa” yang ditulis oleh Al-Akh fillah, 
Ustadz Ahmad Jamaluddin Al-Atjehi, Lc. 


Semoga buku ini bermanfaat bagi kita 
semua, baik penulis, pembaca maupun para 
pemerhati isi dan kandungannya untuk 
kemudian diamalkannya. 


Ketua 
Sekolah Tinggi Agama Islam 
(STAI) Al Hidayah Bogor 


Dr. Rahendra Maya, S.Th.I., M.Pd.I. 


tk 





- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Kata Pegantar 

Gin Men ASN en AN isat le #3 Isa ya Sai 
Jang olaa il 
Nabi kita, Rasulullah #£ telah dikarunia 
oleh — Allah 8 Jawami — al-Kalim, — yaitu 
kemampuan untuk menyampaikan kalimat- 
kalimat yang singkat, ringkas, namun padat 
dengan makna dan kandungan. Hadits-hadits 
beliau bagaikan mutiara yang bertaburan dan 
berlian yang berkilauan. Sebaik-baik petunjuk 

adalah petunjuk Nabi &£. 


Buku kecil yang di tangan pembaca ini 
mengandung hadits-hadits yang seluruhnya 
shohih terkait dengan figih shiyam. 


Buku ini, meskipun ringkas, namun saya 
dapati sangat bermanfaat dan tak layak 
dilewatkan oleh setiap muslim. 


Alangkah perlunya kita berilmu terlebih 
dahulu sebelum beramal. Juga alangkah 
perlunya kita semua mengetahui fadhilah- 
fadhilah amal atau keutamaan amal sholih dan 
pahala yang dijanjikan untuk orang yang 
beramal agar kita termotivasi, bersemangat 
dan istigomah (kontinyu) dalam beramal. 


: €). 


si 


Kr 





— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Saya berdoa semoga Allah menerima amal 
sholih penulis dan menjadikan risalah ini 
bermanfaat untuk segenap kaum muslimin. 


Ibrahim Bafadhal, Lc,. M.Pd.I. 
Pemateri Tetap Radio Fajri 99.3 Fm. 


kk 





- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Mugadimah 
Segala puji hanya milik Allah 8 Rabb alam 


semesta. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan 
kita, Rasulullah Muhammad £, kepada 
keluarga dan para sahabatnya serta kepada 
umatnya yang selalu istigomah dalam 
menjalankan sunnahnya. 


Salah satu syarat utama diterimanya ibadah 
seorang hamba adalah mutaba'ah yang berarti 
mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah 
#5 dalam beribadah. Tuntunan dan petunjuk 
Rasulullah £$£ tidak mungkin bisa diketahui 
kecuali dengan cara mempelajari hadits- 
haditsnya. Oleh sebab itu, membaca dan 
mempelajari hadits-hadits Nabi &£ merupakan 
suatu hal yang tidak boleh diabaikan. 


Buku ini menyajikan kepada pembaca 
sekalian hadits-hadits yang berkaitan dengan 
bulan Ramadhan, meliputi, hadits-hadits 
tentang metode penetapan awal bulan 
Ramadhan, keutamaan bulan Ramadhan, 
kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, 
keutamaan puasa dan macam-macamnya serta 
hukum-hukum yang berkaitan dengannya. 


K2 .. 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Setiap haditsnya saya sertakan dengan 
faidah-faidah yang terkandung di dalamnya 
supaya lebih memudahkan pembaca dalam 
memahami maksud dan kandungannya. 


Hadits-hadits yang terangkum dalam buku 
ini tergolong pendek, mudah dihafal, populer 
dan sarat dengan makna. Penyusun hanya 
mencantumkan hadits-hadits yang shahih- 
shahih saja yang umumnya diriwayatkan oleh 
Imam al-Bukhari dan Muslim. 


Semoga Allah 8£ memberikan keberkahan 
dan pengabulan pada buku ini serta 
menjadikannya bermanfaat terutama bagi 
penyusun dan siapa saja yang mau 
membacanya. Mudah-mudahan jerih payah 
yang sangat sederhana ini Allah catat dan nilai 
sebagai amal shalih bagi penyusun dan bagi 
siapa saja yang ikut andil di dalamnya. 


Bogor, 13 Sya ban 1438 H 
11 Mei 2017 M 


Ahmad Jamaluddin Al-Atjehi, Lc. 


tk 


On 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadits Ke-1 
Urgensi Niat Dalam Beramal 
» HE Oa Ol OB S5 AA oh at Je 
Ga sej la Gal OSI tailg CA Ju Lai) 
Pt) al dijaga Adaa Pr) en Ainan CSS 
Si yal si Una GAN AAA ES Gag Aoa 
GAS ol3) KAI AA La il ag YSS 
plus 
Dari Umar bin Al-Khoththob €5 ia berkata, 
Rasulullah &£ bersabda: ekuapan setiap 
perbuatan itu (dilakukan) sesuai niat dan bagi 
seseorang itu hanya mendapatkan (balasan) sesuai 
apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa 
berhijrah mengharap (ridho) Allah dan Rasul-Nya, 
maka hijrahnya itu mendapatkan (ridho) Allah dan 
Rasul-Nya. Dan barangsiapa berhijrah untuk 
tujuan dunia yang ingin diraihnya atau wanita 
yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai 
dengan apa yang dia niatkan.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Catatan: Penyebutan hadits niat di awal buku 
ini hanya sebagai pengingat bagi pembaca 
yang budiman akan pentingnya niat dan 
keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, 
termasuk dalam membaca, mempelajari dan 


YON 


s 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


menghafal hadits yang terangkum dalam buku 

ini. 

Faidah Hadits: 

1. Pentingnya niat dalam setiap perbuatan 
seorang hamba. 

2. Seorang hamba akan mendapatkan balasan 
sesuai apa yang diniatkannya. 

3. Memberi contoh atau permisalan adalah 
salah satu metode pengajaran Rasulullah 

4. Diantara ulama ada yang menganjurkan 
agar seseorang memulai setiap bukunya 
dengan hadits niat. 


Hadits Ke-2 
Puasa Ramadhan Merupakan 
Salah Satu Rukun Islam 


Ga» BEA Is) JB IG as ae ye 
os Pr Y! Ai) y al Galgasi YA ae Sun 
M3 SE sEalg 3 Mali ABi3 dl Ika Nasa 
alurag 19 Jl olg yh Olkaa aa 
Dari Ibnu Umarwgsia berkata, Rasulullah & 
bersabda: “Islam dibangun di atas lima pondasi, 
yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak 
disembah selain Allah dan Muhammad adalah 
Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, 


KN .1 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


haji, dan puasa (di bulan) Ramadhan.” (HR. 
Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 
1. Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun 
Islam. 


2. Barangsiapa mengingkari kewajiban puasa 
Ramadhan, (sekalipun dia berpuasa) maka 
dia telah kafir. 


Hadist Ke-3 
Larangan Berpuasa Satu atau Dua Hari 
Sebelum Bulan Ramadhan 
HER Oka OB OT ea iooh al de 


“LS 


2 ne II olah V3 Aha pakan Clan) | ask 

ala 9 5 Sal ol9) »« darah Va jua A gia 
Dari Abu Hurairah #5 1a berkata, Rasulullah & 
bersabda: “Janganlah kalian mendahului puasa 
Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari, 
kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, 
maka silahkan dia berpuasa (tidak mengapa).” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 


1. Larangan berpuasa satu atau dua hari 
sebelum awal Ramadhan. 


Sem 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


2. Dibolehkan berpuasa satu atau dua hari 
sebelum Ramadhan bagi yang sudah 
terbiasa berpuasa, seperti puasa Senin dan 
Kamis atau puasa Dawud. 

3. Salah satu hikmah larangan tersebut adalah 
untuk memisahkan antara ibadah wajib dan 
sunnah serta untuk persiapan memasuki 
Ramadhan dengan penuh semangat. 


Hadits Ke-4 

Larangan Berpuasa Pada Hari Yang Dea sakan 
aga ala Ya» :JB Ags ma Oa jua 83 

SS ol3) 3 mmk UI yaa AAA BAN 
Dari “Ammar bin Yasir ws dia berkata: 
“Barangsiapa — yang berpuasa pada hari yang 
diragukan (syak), maka sungguh dia telah 
bermaksiat kepada Abul Gasim (Rasulullah #£).” 
(HR. Bukhari) 


Faidah Hadits: 

1. Hari syak adalah hari ke tiga puluh Sya'ban, 
ketika hilal tidak terlihat atau terhalang 
oleh awan. 

2. Larangan berpuasa pada hari syak. 


1D 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadist Ke-5 

Metode Penetapan Awal Bulan Ramadhan | 
» BM Oia 9 Ok Oa 25 Bh al be 
Ki Gs Oa ng Iagjatlg Aing Ngagia 

alurag Sal ol) MORE Gl das akasia 
Dari Abu Hurairah &5 ia berkata, Rasulullah & 
bersabda: “Berpuasalah kalian ketika melihatnya 
(hilal) dan berbukalah ketika melihatnya. Jika 
(hilal) — terhalang — dari — kalian, maka 
sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 
30 hari.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Awal bulan Ramadhan diketahui dengan 
cara melihat hilal pada hari ke - 29 di bulan 
Sya'ban. 

2. Berakhirnya bulan — Ramadhan juga 
diketahui dengan melihat Hilal. 

3. Apabila hilal terhalang, maka hitungan 
bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 
hari. 

4. Ketika bulan Sya'ban sudah digenapkan 
menjadi 80 hari, maka besok harinya adalah 
awal bulan Ramadhan. 

5. Metode hisab tidak diterapkan untuk 
menetapkan awal Ramadhan. 


13 YON 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Hadist Ke-6 
Batas Minimal Bulan Hijriah Adalah 29 Hari 


» 08 2 - Al Iga) Dea yak ol xe Ce 
BIA AS Dgagkah S3 Alih DIES 9 Gi il 

Gal ol) ii Baal Ialasia AKile AS HB 
Dari Abdullah bin Umar &sbahwa Rasulullah & 
bersabda: “Bulan (hijriah itu minimal) 29 malam, 
maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian 
melihatnya (hilal). Jika (hilal) terhalang dari 
kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan 
Sya'ban hingga 80 hari.” (HR. Bukhari) 


Faidah Hadits: 

1. Bulan hijriah minimal 29 hari dan 
maksimalnya 80 hari. Sedangkan bulan 
miladiyah (masehi) minimal 28 hari dan 
maksimal 81 hari. 

2. Semua ibadah yang dikaitkan dengan rotasi 
atau peredaran bulan seperti puasa, haji, 
zakat dan yang lainnya, maka yang menjadi 
patokan adalah bulan hijriah bukan bulan 
masehi. 

3. Jika hilal tidak terlihat, maka 
disempurnakan hitungan bulan Sya'ban 
menjadi 80 hari. 


On 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadist Ke-7 
Keutamaan Bulan Ramadhan 

AA ISI» DEA Iga Ol S3 23A Ar 
Kei cal gal SE Asal cal gal bunda Oka) 

ala ol3) Woali Kilang 
Dari Abu Hurairah &5 bahwa Rasulullah & 
bersabda: “Apabila bulan Romadhon telah jiha: 
niscaya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu 
neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.” (HR. 
Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Keistimewaan bulan Ramadhan atas bulan- 
bulan lainnya. 

2. Terbukanya pintu surga dan tertutupnya 
pintu neraka pada bulan Ramadhan. 

3. Dibelenggunya para syetan terutama para 
pembesarnya (yang paling kuat dalam 
menggoda). 'afsiran ini berdasarkan 
riwayat lain. 

4. Mengandung bantahan terhadap orang 
yang mengatakan bahwa surga dan neraka 
belum diciptakan. 





— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadist Ke-8 
Keistimewaan Puasa 


das IS» OA ee Baya PN 
UhgiA Ig da GI Big ud awali II asi cal 
a13) .« #tewall La Ja Mi Le canda mila Ad 

GI 
Dari Abu Hurairah #5 bahwa Rasulullah 
bersabda: “Setiap amal anak cucu Adam itu 
untuknya kecuali puasa, puasa itu untuk-Ku dan 
Akulah yang akan membalasnya. Dan bau mulut 
orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah 
daripada minyak kasturi.” (HR. Bukhari) 


Faidah Hadits: 

1. Semua amal sholih akan dibalas oleh Allah 
ta'ala. 

2. Adapun penyandaran balasan ibadah puasa 
kepada Allah menunjukkan keistimewaan 
dan besarnya pahala yang diperoleh oleh 
orang yang berpuasa. 

3. Pahala ibadah puasa tidak terbatas 
banyaknya. 

4. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi di 
sisi Allah daripada minyak kasturi. Hal ini 


D0 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


juga memberi isyarat akan agungnya ibadah 
puasa. 


Hadist Ke-9 
Keutamaan Puasa Ramadhan ' 
Ya» BEA Isa IS IE ES INA Ae 
Gps Ani La Ai K3 lili 9 Ulas Gimana) pa 
ala 9 16 Sal ol p) MAA 
Dari Abu Hurairah &5 ta berkata, Rasulullah & 
bersabda: “Barang siapa yang berpuasa (pada 
bulan) Ramadhan dengan penuh keimanan dan 
pengharapan (pahala), niscaya diampuni baginya 
dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Keutamaan puasa Ramadhan jika dilakukan 
dengan penuh keikhlasan dan mengharap 
pahala. 

2. Maksud berpuasa dengan penuh keimanan 
adalah dengan meyakini kewajiban hukum 
berpuasa Ramadhan. 

3. Puasa Ramadhan salah satu amal sholih 
yang dapat menghapus dosa-dosa yang 
telah lalu. 


225 NN 


—. 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


4. Dosa yang dimaksud dalam hadits adalah 
dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar 
memerlukan taubat dari pelakunya. 


Hadits Ke-10 
Dua Kebahagiaan Bagi Orang yang Berpuasa 


y HE AN Ogah OS Osis BA Al Ge 
PA 133 Ch jas IN) sega uks ja giluall 

akang GA ola) 4 dam CA 
Dari Abu Hurairah £5 bahwa Rasulullah 2 
bersabda: “Bagi yang berpuasa ada dua 
kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di saat dia berbuka 
dan kebahagiaan di saat berjumpa dengan 
Rabbnya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Ketaatan kepada Allah — melahirkan 
kebahagiaan dalam hati. 

2. Orang yang berpuasa mendapatkan dua 
kebahagiaan. Kebahagian pertama ketika 
berbuka. Kebahagian di sini bisa karena dia 
mampu menyempurnakan puasa hari 
tersebut dan juga bahagia karena telah 
dihalalkan baginya sesuatu yang 
sebelumnya terlarang. 


ono 


4 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


3. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia 
berjumpa dengan Rabbnya di hari kiamat 
atau ketika melihat pahala puasanya. 


Hadist Ke-11 

Pintu Surga Khusus Bagi Orang yang Berpuasa 
Ao UB BE al be es Ky dia ee 
AISI OB Grkhah CA Upah Gal gal Asus ASN 

alusa 3 (5 Jali ol4) 4 Oya Yf 
Dari Sahl bin Sad €&dari Nabi & beliau 
bersabda: “Di surga ada delapan pintu, di sana ada 
satu pintu yang disebut Ar-Rayyan, tidak ada yang 
memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa.” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Hadits ini menunjukkan besarnya pahala 
orang yang berpuasa. 

2. Menetapkan adanya pintu-pintu surga, 
salah satu di antaranya adalah pintu Ar- 
Rayyan. 

3. Pintu Ar-Rayyan adalah pintu surga yang 
dikhususkan bagi orang-orang yang 
berpuasa. 


K0 3 SN 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


4. Seorang hamba akan memasuki surga atas 
karunia Allah dan menempati tingkatan 
surga sesuai dengan amal sholih masing- 
masing. 


Hadist Ke-12 
Kewajiban Berniat Puasa di Malam Hari 
(Puasa Wajib) 
ala) ca al Ya IE 2 Gl Anta Ge 
dang deal 213) « ad alma Ya JAN Ga 
Dari Hafshah #5 bahwa Nabi & bersabda: 
“Barangsiapa tidak berniat di malam hari, maka 
tidak ada puasa baginya.” (HR. Al-Baihagi dan 
dishahihkan oleh Al-Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Wajibnya berniat puasa di malam hari atau 
sebelum terbit fajar, terkhusus puasa wajib 
seperti puasa Ramadhan, nazar, dan kafarat. 

2. Adapun puasa sunnah, maka tidak mengapa 
berniat setelah fajar dengan syarat belum 
mengkonsumsi apa-apa. 

8. Niat yang dimaksud adalah tekad untuk 
berpuasa di esok harinya. Dan tidak sah 


Ky 0 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


puasa (wajib) seseorang yang tidak berniat 
di malam hari atau sebelum fajar. 


Hadits Ke-13 
Bolehnya Berniat Puasa Setelah Terbit Fajar 
(Puasa Sunnah) 


BU a B3 Ge JS Sh Bs Ke Ge 
VA p SIB IS 44 ega aShis Uh» 1OL 


alun gol) 4 pilua 
Dari “Aisyah (&5 ia berkata, pada suatu hari Nabi 
& memasuki rumah seraya berkata, “Apakah ada 
sesuatu (makanan)? Kami menjawab, tidak ada, 
beliau berkata lagi, “Kalau begitu aku puasa.” (HR. 
Muslim) 


Lu at 


h 


Faidah Hadits: 

1. Sederhananya kehidupan Rasulullah &£. 

2. Bolehnya niat puasa (sunnah) meskipun 
telah terbit fajar dengan syarat belum 
makan atau minum. 

3. Jika seseorang berniat puasa sunnah setelah 
terbit fajar, maka pahalanya dihitung sejak 
dia berniat. 

4. Indahnya sikap Rasulullah #£ dalam 
berinteraksi dengan keluarganya. 


X2 YON 


—. 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


5. Tidak mengapa berpuasa karena sebab tidak 
adanya makanan. 


Hadist Ke-14 
Keutamaan Makan Sahur 

B3 AB Oi es ah GI ud ba 

aa ay MASA yaa! GA CAB Nah 
Dari Anas bin Malik #&1a berkata, Nabi & 
bersabda: “Bersahurlah (makan sahur) kalian, 
karena sesungguhnya pada makan sahur itu 
terdapat keberkahan.” (HR. Bukhari) 


Faidah Hadits: 

1. Sunnahnya makan sahur bagi yang ingin 
berpuasa. 

2. Makan sahur mengandung keberkahan bagi 
yang berpuasa, maka tidak pantas untuk 
ditinggalkan. 

3. Salah satu keberkahan makan sahur adalah 
mengikuti sunnah Rasulullah $&£ dan 
menambah kekuatan dalam berpuasa. 





- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadist Ke-15 
Perbedaan Antara Puasa Kita dan Ahli Kitab 
Jaah » 0 2 Al Osiay Ol yaa 98 so € ve 
Km) kisi asi) Jai aliwag Uialsua Gyas La 


sita a15) 
Dari Amr bin Al- Ash &5 bahwa Rasulullah & 
bersabda: “Perbedaan antara puasa kita dengan 
puasa ahli kitab adalah pada makan sahur.” (HR. 
Muslim) 


Faidah hadits: 

1. Perintah mukhalafah (menyelisihi) ahli kitab 
dan orang-orang kafir lainnya. 

2. Sisi perbedaan puasa kaum muslimin 
dengan ahli kitab dalam hal puasa adalah 
mereka tidak makan sahur. 

8. Anjuran makan sahur sebagai salah satu 
sikap penyelisihan terhadap ahli kitab. 


Hadits Ke-16 
Mora Adalah Sebaik-Baik Makanan Sanu. 


Igbka AR» UG K3 Ga Oo SIA al Ge 
(AI Maanag al gal ola) «EN Ga pall 

Dari Abu Huratrah €& dari Nabi & beliau 

bersabda: “Sebaik-baik makanan sahur seorang 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa . 


mukmin adalah kurma.” (HR. Abu Dawud dan 
dishahihkan oleh Al-Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Anjuran makan sahur bagi yang ingin 
berpuasa. 

2. Jenis makanan yang terbaik untuk sahur 
adalah kurma. 

3. Keutamaan buah kurma atas buah-buah 
lainnya. 


Hadist Ke-17 
Makan dan Minum Karena Tawa 
Ga Day ORA ai 06 es IA ae 
dandal Lala da gua Ata Kb gi JB fila 33 
alusa 3 5 all ol3) 1 Oliug Pn) 
Dari Abu Hurairah &5 dari Nabi & bersabda: 
“Barangsiapa yang Tuna ketika heriunsn kemudian 
dia makan dan minum, maka hendaklah dia 
menyempurnakan puasanya, karena dia telah diberi 
makan dan minum oleh Allah.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Faidah Hadits: 
1. Sahnya puasa orang yang makan atau 
minum karena lupa. 


: 2 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


2. Tidak ada dosa baginya saat dia makan atau 
minum karena ketiaksengajaan. 

3. Tidak ada bedanya antara banyak dan 
sedikit. 

4. Batalnya puasa orang yang makan atau 
minum dengan sengaja. 

5. Hubungan suami istri karena lupa memiliki 
hukum yang sama seperti makan dan 
minum. 

6. Allah ta'ala memberinya rizki berupa 
makanan atau minuman saat berpuasa 
dengan cara membuat dia lupa akan puasa. 


Hadist Ke-18 
Waktu Berbuka Puasa 

dai IK) » 238 Oya Oi sda S3 ya ce 
asal jai IA Pns Ca SI gadig dal 

alus 9 3 JSI 
Dari Umar #& ia berkata, Rasulullah #£ 
bersabda: “Apabila malam sudah tiba dan siang 
sudah berakhir serta matahari telah terbenam, 


maka tibalah saat berbuka.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Faidah Hadits: 
1. Sunnahnya menyegerakan berbuka bila 


sudah tiba waktunya. 
ON B 


z 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


2. Waktu berbuka puasa adalah ketika 
matahari sudah terbenam yang menandakan 
malam sudah tiba dan siang sudah berakir. 


Hadist Ke-19 
Keutamaan Bersegera Berbuka Saat Tiba 
Waktunya 


Y » :Jb 2g Al Oga9 Ol gk A3 Saba Un Ika GE 
GEA os) «jadi Kate La aka Gal SN 

elang 
Dari Sahl bin Sad #5 bahwa Rasulullah & 
bersabda: “Senantiasa manusia berada dalam 
kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka 


Uika waktu sudah tiba)” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Disunnahkan menyegerakan berbuka jika 
sudah tiba waktunya. 

2. Menyegerakan berbuka adalah salah satu 
tanda masih adanya kebaikan pada diri 
seseorang. 

3. Kebaikan yang dimaksud dalam hadits 
tersebut adalah mengikuti sunnah 
(petunjuk) Nabi &5. 


SD 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa . 


Hadist Ke-20 
Bolehnya Berbekam di Siang Hari Ramadhan 
R3 SEN MEA Ira Ol as se ulur 
SY tama, Ad gld gal ol3) Ata 
Dari Ibnu Abbas x&5 bahwa Rasulullah &£ pernah 
berbekam sedang beliau dalam keadaan berpuasa. ” 


(HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al- 
Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Bolehnya berbekam bagi orang yang sedang 
bepuasa. 

2. Jika berbekam dapat membuat lemas orang 
yang dibekam, maka sebaiknya diakhirkan 
atau ditunda setelah berbuka puasa. 


Hadits Ke-21 
Larangan Berlebihan Ketika Istinsyak 
(menghirup air ke hidung) di Saat Puasa 


Bk» BE Al Oh) JG LOL Saka ca asal Se 
Gia AI ol3) .« Lala US UI Y desi 

yi Am g A gla sala 
Dari Lagith bin Shabirah #&ia berkata, 
Rasulullah #£ bersabda: “Bersungguh-sungguhlah 
dalam beristinsyak (mengirup air ke hidung ketika 
berwudhu") kecuali jika kamu sedang puasa.” (HR. 


KN '. 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


At-Timidzi, Abu Dawud serta dishahihkan oleh 
Al-Albani) 


Faidah Hadist: 

1. Disunnahkan bersungguh-sungguh dalam 
beristinsyak jika tidak dalam keadaan 
berpuasa. 

2. Larangan  bersungguh-sungguh — dalam 
beristinsyak jika dalam keadaan berpuasa 
karena dikhawatirkan masuknya air ke 
rongga tenggorokan. 

3. Perintah menghindari hal-hal yang dapat 
menjadi sebab batalnya puasa. 


Hadits Ke-22 
Keringanan Bagi Orang Tua 
(Tidak Mampu Berpuasa) 
& aa ai Gan) -dka sa sala oa Ge 
ale pls Y3 dlisina pp US S2 gala jlasi 
AYI dna 9 cd ja das 
Dari Ibnu Abbas «&s 1a berkata: “Diberikan 
keringanan bagi orang tua (yang tidak mampu 
berpuasa) untuk berbuka dan (sebagai pengganti) 
memberi makan setiap hari kepada satu orang 
miskin dan tidak ada kewajiban meng-godho 


ai T . 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa 


puasanya.” (HR. Ad-Darugudni dan dishahihkan 
oleh Al-Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Allah 8£ tidak menginginkan kesulitan bagi 
para hamba-Nya. 

2. Orang tua yang sudah tidak mampu 
berpuasa diberi keringanan untuk berbuka. 

3. Sebagai penggantinya adalah memberi 
makan kepada satu orang miskin untuk 
setiap hari yang dia tidak berpuasa selama 
bulan Ramadhan. 

4. Orang sakit yang tidak diharapkan lagi 
kesembuhannya — (menurut — kebiasaan) 
disamakan dengan orang tua yang tidak 
mampu berpuasa. 


Hadits Ke-23 
Hukum Muntah Dengan Sengaja atau Tidak 
Ketika Sedang Hapus 


Lay Al Ogah IL :O B5 351 Ae 
platul ols #luad dala Gas fila gA3 FA A53 
AYI Maag aga al 215) «yaaa 
Dari Abu Huratrah &5 ia berkata, Rasulullah & 
bersabda: “Barangsiapa yang terlanjur muntah 
(tidak dengan sengaja) sedang dia dalam keadaan 


50 $ ON 


3 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


berpuasa, maka tidak ada gadha baginya. Dan 
apabila dia muntah dengan sengaja, maka 
hendaklah dia mengadha (puasanya).” (HR. Abu 
Dawud dan dishahihkan oleh Al-Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Sahnya puasa orang yang muntah tanpa 
disengaja. 

2. Batalnya puasa orang yang muntah dengan 
disengaja. 

3. Orang yang muntah dengan sengaja wajib 
menggadha puasanya. 


Hadist Ke-24 
Keutamaan Shalat Tarawih 

» s0 BE - Al Os) dl NPSN 8 1)A Ae 
Era BA La AI JAS UiludaN 9 Ula) Un) Aa Ga 

alua 9 Jul 215) Aa 
Dari Abu Huratrah #5 ia berkata, Rasulullah # 
bersabda: “Barangsiapa yang mendirikan (shalat 
tarawih) pada bulan Ramadhan dengan penuh 
keimanan dan pengharapan (pahala), niscaya 
diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


di - 


4 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Faidah Hadits: 

1. Maksud “dilandasi keimanan” adalah 
meyakini akan sunnahnya shalat tarawih. 

2. Keutamaan shalat tarawih jika dilandasi 
dengan keimanan dan pengharapan pahala 
di sisi Allah. 

3. Shalat tarawih adalah salah satu amal sholih 
yang dapat menjadi sebab diampuninya 
dosa-dosa. 

4. Dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, 
adapun dosa besar maka memerlukan taubat 
dari pelakunya. 


Hadist Ke-25 
Keutamaan Shalat Tarawih 
Secara Berjamaah Hingga Sr Selesai 


TAI GI» OB RE AI Oshan Ol es 33 a og 
TA Ka (GA Ka la 

Tsel Ama 9 all 25) « 
Dari Abu Dzar #& bahwa Rasulullah &£ 
bersabda: “Sungguh seorang laki-laki apabila 
shalat (tarawih) bersama imam hingga imam 
selesar, niscaya dihitung baginya shalat semalam 


suntuk (sepanjang malam).” (HR. An-Nasa'i dan 
dishahihkan oleh Al-Albani) 


Sem 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Faidah Hadits: 

1. Besarnya pahala shalat tarawih bersama 
imam sampai selesai. 

2. Bolehnya melaksakan shalat tarawih 
sendirian. 

3. Shalat tarawih bersama imam hingga 
selesai, pahalanya seperti pahala shalat 
sepanjang malam. 


Hadist Ke-26 
Tata Cara Shalat Malam 


Gp BEAN Oya Ola MEI Ol sis ya Oil ye 
ia JAN Bap 1 AA Opa JA JAN la 


Bamlg da8) Celka Gamal Abaai Getd NB (ita 
Ata ee JAN set selam AA 5 


Dari Abdullah bin Umar w&&, bahwa ada seorang 
lelaki bertanya kepada Rasulullah #E tentang shalat 
malam, maka beliau menjawab: “Shalat malam itu dua 
rakaat, dua rakaat. Apabila salah seorang di antara 
kalian khawtir masuk subuh, dia melakukan shalat witir 
sebagai penutup sholat malamnya.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Faidah Hadits: 
1. Shalat malam hendaknya dilakukan dengan cara 


dua rakaat, dua rakaat. 
KTNA 


4 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


2. Shalat malam tidak terbatas pada jumlah raka'at 
tertentu. 

3. Jika seseorang sedang melakukan shalat malam, 
kemudian khawatir masuk waktu subuh, maka 
hendaklah dia melakukan shalat witir. 

4. Waktu shalat witir berakhir ketika terbit fajar. 


Hadits Ke-27 
Sholat Witir Penutup Shalat Malam 


GAT Ika » JG BE Tai 0 ses dat Oil yE 
lusa 9 SKA ol). Ng Jill Aki 
Dari Abdullah bin Umar w£5, dari Nabi &£ ia 


bersabda: “Jadikanlah shalat witir sebagai penutup 
shalat malam kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Sunnahnya shalat witir. 

2. Hendaknya shalat witir dijadikan sebagai 
penutup bagi shalat malam. Dan perintah ini 
sunnah hukumnya. 


Hadist Ke-28 


Keutamaan Shalat Pada Malam Mulia 
(Lailatul Gadar) 


X5 NN 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


AA da ORA Ke os Solok al De 
.« dai (4 Aa La 4d jas bludal3 Ula GA) 

alun 3S JA al 3) 
Dari Abu Hurairah #5 ia berkata, Rasulullah & 
bersabda: “Barangsiapa berdiri untuk melalukan 
shalat pada malam mulia (lailatul gadar) dengan 
penuh keimanan dan pengharapan (pahala), 
niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. 
Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Besarnya pahala orang yang menghidupkan 
malam kemuliaan (lailatul gadar) dengan 
shalat dan juga dengan ibadah lainnya. 

2. Menghidupkan malam tersebut jika 
dilandasi keimanan dan pengharapan pahala 
adalah sebab diampuninya dosa-dosa (kecil) 
yang telah lalu. 


Hadits Ke-29 
Doa Ketika Mendapati Lailatul Oadar 
al ca. al Jd) LG “eat HN ata Ala G3 


ATA 2OMG Hah Ol La AAN Al AI Gl Sale 


ol3) Mb Bb jali Cab jaP Sl Kas 


Kon 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Dari “Aisyah #51a berkata, aku berkata kepada 
Rasulullah #&& jika aku mengetahui — waktu 
terjadinya lailatul gadar, apa yang mesti aku 
ucapkan? Beliau berabda: “katakanlah, “Ya Allah 
sesungguhnya Engkau maha pemaaf dan menyukai 
sifat pemaaf maka maafkanlah aku.” (HR. At- 
Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Antusiasme “Aisyah dalam meraih kebaikan. 

2. Anjuran membaca doa tersebut di waktu 
lailatul gadar. 

3. Salah satu nama Allah adalah Maha Pemaat. 

4. Salah satu sifat Allah adalah mencintai dan 
memaafkan. 

5. Bertanya adalah salah satu cara untuk 
meraih ilmu. 


Hadist Ke-30 
Keutamaan Ibadah Umrah 
di Bulan Ramadhan 


say Pa al Iga) JS - J8 wa ulas vc 

cu GHeU Glwaag sa jala » LI La 
alus ol3) Aha Ja da 5 jas 

Dari Ibnu “Abbas «&5 ia berkata, Rasulullah &£ 

pernah bersabda kepada seorang wanita Anshar: 

“Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka ber- 


X0 ON 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


umrohlah karena sesungguhnya melakukan umrah 

pada bulan tersebut (pahalanya) menyamai ibadah 

Haji.” (HR. Muslim) 

Faidah Hadits: 

1. Petunjuk Rasulullah #£ kepada seorang 
wanita Anshar agar berumrah di bulan 
Romadhan merupakan salah satu bukti 
kasih sayangnya Rasulullah #5 kepada 
umatnya. 

2. Keistimewaan bulan Ramadhan 

3. Besarnya pahala umrah di bulan Ramadhan. 


Hadist Ke-31 
Keutamaan Memberi Makanan Berbuka 
Untuk Orang yang Puasa 


A1 Iyan JB 2IE S5 RAI IS H5 
SAI 38 oki Oia AI GS Usa jab Hay 35 
Gala II 23) .« Uni ala Al Ca Gali 
Yi Am g 

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani #& ia berkata 
Rasulullah &# bersabda: “Barangsiapa yang 
memberi makanan berbuka bagi orang yang 
berpuasa, maka baginya seperti pahala (orang yang 
berpuasa), tanpa mengurangi sedikitpun dari 
pahala orang yang berpuasa tersebut.” (HR. At- 


Tirmidzi dan dishahihkan Al-Albani) 
yA 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Faidah Hadits: 

1. Keutamaan memberi makan orang yang 
berpuasa ketika berbuka. 

2. Banyaknya jalan untuk meraih kebaikan. 

3. Besarnya rahmat dan karunia Allah && atas 
hamba-Nya, dimana dengan hanya memberi 
makan berbuka orang berpuasa dia 
mendapatkan pahala seperti orang yang 
puasa. 


Hadits Ke-32 
Hal-hal yang Harus Dihindari Saat Puasa 
Ka» SE Oya) JB 1JB 5 3358 Ab 
Old AAA Gaib Ag Jaa ag NATA 
GAS 215) «lag balada P3 
Dari Abu Huratrah #5 ta berkata, Rasulullah & 
bersabda: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan 
perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak 
butuh kepada (puasanya) dengan meninggalkan 
makan dan minum.” (HR. Bukhari) 


Faidah Hadits: 
1. Larangan berdusta dan berkata kotor di 
saat berpuasa. 


X2 YO 


—. 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


2. Allah tidak memberi pahala puasa yang 
sempurna bagi orang yang menodai 
puasanya dengan maksiat. 


Hadits Ke-33 
Bolehnya Mencium atau Bercumbu 
Ketika Puasa (Tanpa Jimak) 


383 Oem bs “na 
Dari “Aisyah (5 ia berkata, Rasulullah &£ pernah 
mencium dan mencumbui (istrinya) sedang beliau 
dalam keadaan puasa, akan tetapi beliau orang 
yang paling mampu menahan nafsunya.” (HR. 
Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Bolehnya mencium atau mencumbui istri 
tanpa melakukan hubungan suami istri di 
Saat puasa. 

2. Besarnya kasih sayang Rasulullah #5: 
terhadap istri-istrinya. 

3. Dilarang mencium atau mencumbui istri 
bagi yang tidak mampu mengendalikan 
nafsunya. 


On 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadits Ke-34 

Hutang Puasa Orang Yang Sudah 
Meninggal Dunia 
Gila Ca » IBAN Ia) Os Atuk Ge 
aluwa 3 5 Jul Ong la AL la lau KA 
Dari “Aisyah gs bahwa Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa meninggal dunia sedang dia 
memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya 
berpuasa atas namanya.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Hadits ini berlaku khusus untuk hutang 
puasa wajib seperti puasa Ramadhan, nazar, 
dan kafarat. 

2. Anjuran menggantikan puasa orang yang 
sudah meninggal jika dia masih memiliki 
hutang puasa wajib. 

3. Menggantikan puasanya dengan cara 
berpuasa atas nama orang yang sudah 
meninggal. 


Hadits Ke-35 
Larangan Berpuasa Saat Safar 
Jika Memberatkan 


BEA Isa) OS 10B uts Ml ep la Ge 
lay» HU Aile Obb 38 IR Ula lai ia 


DN 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 
a kal sn) Ca ed » la sana «| silaa MI 

alur 9 GS ol 9) Hal 
Dari Jabir bin Abdillah -#&sbahwa Rasulullah & 
dalam satu safar melihat kerumunan orang Jam 
ada seorang lelaki yang sedang dipayungi, beliau 
bertanya, “Apa ini”?, mereka menjawab, dia sedang 
berpuasa, maka beliau bersabda: “Bukanlah suatu 
kebaikan berpuasa di saat safar.” (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Bolehnya berpuasa saat safar dan boleh juga 
mengambil keringanan berbuka. 

. Larangan berpuasa bagi yang melakukan 
safar jika hal itu memberatkan atau 
mencelakakan dirinya. 


IS) 


Hadits Ke-36 
Keringanan Bagi Orang yang Safar 
Ketika Puasa Romadhan 

9 2 Haa Ak “El ai abs Ale ge 
» LO pal ella pe HA stay dala! 

aluag olg) Maba GL G9 arah Cb GI 
Dari Aisyah #5 ta berkata, Hamzah bin Amr Al- 
Aslami bertanya kepada Rasulullah && tentang 
puasa di saat safar, maka beliau bersabda: “Jika 


FO 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


kamu kehendaki berpuasalah dan jika tidak, maka 

berbukalah.” (HR. Muslim) 

Faidah Hadits: 

1. Safar adalah salah satu faktor atau sebab 
yang membolehkan seseorang berbuka 
puasa. 

2. Adanya rukhsah (keringanan) bagi yang 
melakukan safar saat berpuasa. 

3. Orang yang sedang safar diberi pilihan oleh 
Rasulullah &£ antara berpuasa atau berbuka. 

4. Antusiasme para sahabat Nabi #£ dalam 
mempelajari hukum Islam. 


Hadits Ke-37 
Anjuran Mencari Lailatul Oadar Di Malam- 
Malam Ganjil di 10 Malam Terakhir 
Bulan Ramadhan 

lada » ea Usia) JB: “lt Ca Ade Ge 
Olkaag Ca JANIN oa Oa Sisil GA Oka AI 

SAS ola. 
Dari “Aisyah &5 1a berkata, Rasulullah 
berkata: “Carilah Lailatul dadar pada malam- 
malam ganjil di sepuluh terakhir dari bulan 
Ramadhan.” (HR. Bukhari) 


X2 YON 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Faidah Hadits: 

1. Agung dan mulianya kedudukan lailatul 
gadar sampai-sampai Rasulullah &$ 
memerintahkan umatnya untuk mencarinya. 

2. Lailatul Oadar terjadi di malam-malam 
sepuluh terakhir khususnya pada malam- 
malam ganjil. 


Hadits Ke-38 
Anjuran Mencari Lailatul Gadar 
di 7 Malam Terakhir 


Ai NGAN » JG BE sa Geuas at Ol OP 

ala 3 18 Ball ola) 4 INI gaul AA & 
Dari Ibnu “Umarggsdari Nabi & bersabda: 
“Carilah lailatul Gadar pada tujuh malam 
terakhir.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Lailatul gadar sangat diharapkan terjadi 
pada 7 malam terakhir Ramadhan. 

2. Perintah mencari lailatul gadar di 7 malam 
terakhir dimulai tanggal 23 Ramadhan. 


Hadits Ke-39 
Anjuran TPtikaf di 10 Hari Terakhir 
Dari Bulan Ramadhan 


sy 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


jali Hay OS Sa Os Kla Ge 
5 Oxs je WI BA AA Oka) Ya ABI 
alus 3 18 Ball alay Lon Ca AAN ji Gel 

Dari “Aisyah «&5 bahwa Nabi #£ beri'tikaf pada 
sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan hingga 


beliau wafat kemudian para istrinya beri'tikaf 
setelah itu.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Dianjurkan itikaf di sepuluh malam 
terakhir dari bulan Ramadhan. 

2. Anjuran beri'tikaf berlaku umum termasuk 
wanita, tapi dengan syarat harus mendapat 
izin dari suami dan aman dari fitnah. 

3. Hendaknya Ytikaf dilakukan di masjid yang 
diselenggarakan sholat jamaah padanya. 


Hadits Ke-40 
Bersungguh-Sungguh di10 Malam Terakhir 


Osa ISI 2g ea OS ENG UAS la Abal og 
213) adal basil, Ab G2, 2593 AG Aitali 

alua 3 JA 
Dari “Aisyah &sta berkata, Rasulullah & 
apabila memasuki 10 malam terakhir (bulan 
Ramadhan) — beliau — mengencangkan — ikat 
pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan 


Kon 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


membangunkan keluarganya.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Faidah hadits: 

1. Anjuran meningkatkan ibadah pada malam 
sepuluh terakhir. 

2. Keutamaan sepuluh malam terakhir. 

3. Perhatian Rasulullah ££ terhadap kebaikan 
keluarganya. 


Hadits Ke-41 
Larangan Berpuasa di Dua Hari Raya y 
Ana OP BEA Iran Ol S5 INA Ae 
alwa ol5) kene mara 
Dari Abu Hurairah #5, bahwa Rasulullah &£ 
melarang puasa pada dua hari yaitu puasa di hari 
raya Idul Adha dan Idul fitri.” (HR. Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Larangan berpuasa pada dua hari raya, hari 
raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

2. Hari raya adalah hari bergembiranya kaum 
muslimin. 


On 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Hadits Ke-42 

. Larangan Berpuasa Pada Hari Tasyrik 

abi » Ca Os) Jb -Jk S5 Gie Lai Gp 
alun g ola) 4 Salad ISI Alah Gatal 

Dari Nubaisyah Al-Hudzali #&ia berkata, 
Rasulullah &£ bersabda: “Hari-hari Tasyrig 
adalah hari untuk makan dan minum (bukan untuk 
berpuasa).” (HR. Muslim) 
Faidah Hadits: 
1. Larangan berpuasa pada hari-hari Tasyrik. 
2. Hari tasyrik adalah hari ke 11, 12 dan 13 

dari bulan Zulhjjjah. 


Hadits Ke-43 
Apabila Terbit Fajar Seseorang Masih 
Dalam Keadaan Junub, 
US BEA Osag Ol we FTA Ag Ame Ga 
skang Uniky Salah Oa LE jhg GAS AS 


alus 3 GS al 38) 
Dari “Aisyah dan Ummu Salamahx&s, bahwa 


Rasulullah && pernah menjumpai fajar sedang 
beliau dalam keadaan junub sebab berhubungan 
dengan istrinya kemudian beliau mandi dan 
berpuasa.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


:450 4 SN 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Faidah Hadits: 


1. 


Sahnya puasa orang yang mendapati fajar 
dalam keadaan junub karena berhubungan 
di malam hari. 


. Mimpi basah juga mengambil hukum yang 


sama. 

Tidak ada perbedaan antara puasa wajib dan 
sunnah. 

Bolehnya berhubungan suami istri di 
malam-malam bulan Ramadhan sekalipun 
dilakukan beberapa saat sebelum terbit 
fajar. 


Hadits Ke-44 
Keutamaan Puasa Nabi Dawud EL 


AI Igpay Ol Boa Oh sae Ol Ke Ie 
ls) AGIS plan dl (il ala) Gal : Je - 


alus 9 15 Jali 


Dari Abdullah bin “Amr bin Al- Ash &sbahwa 
Rasulullah #& bersabda: “Puasa (sunnah) yang 
paling dicintai oleh Allah adalah puasa (Nabi) 
Dawud.” (HR. Bukhari dan Muslim) 





- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Faidah Hadits: 

1. Puasa sunnah berbeda-beda '— dalam 
keutamaannya. 

2. Puasa sunnah yang terbaik dan paling 
utama adalah puasa Nabi Dawud $£X. 

3. Puasa Nabi Dawud adalah berpuasa sehari 
dan berbuka sehari (selang seling). 


Hadits Ke-45 
Anjuran Berpuasa Pada Tanggal 13, 14 dan 15 
Dari Bulan Hijriah (Ayyamul Bidh) : 
pai Jl BAN Ogiag Ugal OB S5 ya Oa 
$ jaka &353 9 pke apk ai HN KN Ga 
Au 9 sikll, Gasa ya 213) KA ang 
Aa 
Dari Abu Dzar #&ia berkata, Rasulullah &£ 
memerintahkan kami agar berpuasa tiga hari 
dalam sebulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 14.” 


(HR. At-Tirmidzi dan  An-Nasai serta 
Dihasankan oleh Al-Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Disunnahkan puasa tiga hari di setiap bulan 
hjjriah. 

2. Yang lebih utama adalah berpuasa pada 
tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan hijriah. 


Ah 





— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


3. Sunnahnya berpuasa pada tanggal tersebut 
adalah pendapat mayoritas ulama. 


Hadist Ke-46 
Anjuran Berpuasa 3 Hari Dalam Sebulan 


Lb Ig Uh aka ES S5 30 ale 
Ol ama (AAS 93 KB US Oa ala 2G lina 

lusa 3 5 Jul ol9) AN Sd 3g 
Dari Abu Hurairah &5ia berkata, Kekasihku 
(Rasulullah 2) berwasiat kepadaku dengan tiga 
hal, yaitu puasa tiga hari dalam setiap bulan, dua 
raka'at Dhuha, dan sholat witir sebelum aku 
tidur.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 
1. Perhatian Rasulullah #5 terhadap para 
sahabatnya. 


2. Anjuran berpuasa tiga hari pada setiap 
bulan. 

. Anjuran menjaga shalat dhuha. 

4 Melakukan shalat witir sebelum tidur jika 
dikhawatirkan tidak terbangun di akhir 
malam. 


kes 


sy 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa 


5. Namun jika seseorang yakin bisa bangun di 
akhir malam, maka shalat witir saat itu 


lebih baik. 


Hadist Ke-47 
Bolehnya Menunda Oadha Puasa 
. Bulan Hamadhan 
- aa 3 Oia 
Dari “Aisyah &51a berkata, bahwa aku pernah 
memiliki hutang puasa Ramadhan dan aku tidak 
bisa menggadhanya kecuali pada bulan Sya'ban.” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Boleh — mengakhirkan — gadha — puasa 
Ramadhan sampai bulan Sya'ban jika ada 
sebab yang menghalanginya. 

2. Menyegerakan gadha lebih utama jika tidak 
ada sebab yang menghalanginya. 

3. Menggadha puasa tidak harus berturut- 
turut tapi boleh secara terpisah. 

4. Besarnya perhatian “Aisyah terhadap 
Rasulullah &£. 


Kn 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadist Ke-48 
Keutamaan Puasa di Bulan Muharram 


y mug Al Iran JB 1A gs BIA aloe 
Pt) Ha ala Olkaag Sg ala dudadi 
alus al 3) «KA ap 
Dari Abu Hurairah #5 ia berkata, Rasulullah #£ 
bersabda: “Sebaik-baik puasa setelah puasa di Gl 
Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Allah, 
yaitu bulan Muharram.” (HR. Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan 
Ramadhan adalah puasa di bulan 
Muharram. 

2. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan 
Muharram terutama tanggal 9 dan 10 
Muharram. 

3. Penyandaran bulan Muharram kepada 
Allah adalah sebagai bentuk pemuliaan 
terhadap bulan tersebut dan menunjukkan 
keutamaannya. 





- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadist ke-49 
Keutamaan Puasa Hari Arafah Bagi 
Selain Jamaah Haji 
Ke Pt) Oa) Os Bg 5 (3 JI saka Aa 

aiad! GIS » Ia Ton ai pita 2 Aa 

atu olsy «4 ASI 3 dala 
Dari Abu  Gatadah — Al-Anshari && bahwa 
Rasulullah && ditanya tentang puasa pada hari 
Arafah, maka beliau bersabda: “Dapat menghapus 
dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan 
datang.” (HR. Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Disunnahkan puasa hari Arafah bagi yang 
tidak melaksanakan ibadah haji. 

2. Satu hari berpuasa dapat menghapus dosa 
setahun yang lalu dan yang akan datang. 
Hal ini menunjukkan besarnya karunia 
Allah 8£ terhadap hamba-Nya. 

3. Maksud dihapuskan dosa setahun yang 
akan datang adalah  dihindarkannya 
seseorang dari berbuat dosa. 

4. Tidak mengapa puasa hari Arafah sekalipun 
hari Arafah itu jatuh pada hari Jum'at. 


$$ NN 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadist Ke-50 
Keutamaan Puasa Hari Senin dan Kamis 
Gaji » 2O ga Al Oa Ol S5 B0NA al be 
Ga Ol Kama oma Uya CSI A3 JEYI 
DN Aap ap ala Ba lg la 
Dari Abu Huratrah #5 bahwa Rasulullah & 
bersabda: “Amal-amal (hamba) diangkat (kepada 
Allah) pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka 
saat amalku diangkat sedang aku dalam keadaan 
berpuasa.” (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkan 
oleh Al-Albani). 


Faidah Hadits: 

1. Anjuran puasa hari Senin dan Kamis. 

2. Amal seorang hamba diangkat kepada Allah 
setiap hari Senin dan Kamis. 

3. Antusiasme Nabi ££ untuk meraih ridha 
Allah 36 


Hadist Ke-51 
Keutamaan Puasa Hari Asyura 


Jal H A Oshan O 8 S5 KINI SAS Aa Ge 
dana! Ai AG» “JS ala sila AI ajaa Ye 


ala 213) «4 


1. k- 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Dari Abu Gatadah al-Anshari #&, Rasulullah &£ 
pernah ditanya tentang puasa Jana hari Ajun 
maka beliau bersabda: “Dapat menghapus dosa 
setahun yang lalu.” (HR. Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Disunnahkan puasa pada hari Asyura. 

2. Hari Asyura adalah tanggal 10 Muharram. 

3. Disunnahkan puasa satu hari sebelumnya, 
yaitu tanggal 9 Muharram berdasarkan 
riwayat yang lain. 


Hadits Ke-52 
Larangan Berpuasa Pada Hari Jum'at Saja | 
DUA Ae GAN Saat IL gs SA al Se 
sa 3 ALA Uagg Y) Amal ag asia Ga Y 
& Ball ola). k 
Dari Abu Huratrah &5 ia berkata, aku mendengar 
Nabi ## bersabda: “Hendaklah seseorang dari 
kalian tidak berpuasa pada hari Jumat saja kecuali 
berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya.” (HR. 
Bukhari) 


Faidah Hadits: 
1. Larangan berpuasa pada hari jum'at saja 


153 NN 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


2. Bolehnya berpuasa pada hari jum'at jika 
dibarengi dengan berpuasa sehari sebelum 
atau sesudahnya 

3. Dibolehkan berpuasa di hari jum'at saja 
apabila bertepatan dengan puasa hari 
Arafah atau “Asyuro. 


Hadits Ke-53 
Puasa Adalah Sarana Menahan Nafsu Syahwat 


Haa Gp Has Johan WI Ya Bl ya Ge 
ds Gada Satali Aki # esa cra call 
Anh latian Al Ong GOA Gradly said Gas 

alusag (SAI ol3).« Alang AI AL a jaal 
Dari Abdullah #&ia berkata, Rasulullah 
bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, 
barangsiapa di antara kalian ada yang sudah 
mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, 
karena sesungguhnya menikah “itu lebih dapat 
menjaga pandangan mata dan terjaga kemaluan. 
Dan barangsiapa yang belum mampu, maka 
hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat 


menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


EN 


4 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Faidah Hadits: 

1. Anjuran menikah bagi pemuda yang sudah 
memiliki kesanggupan untuk menikah. 

2. Maksud kesanggupan di sini adalah 
kesanggupan dalam memberi nafkah baik 
nafkah lahir maupun batin. 

3. Anjuran berpuasa bagi pemuda yang belum 
mampu menikah. 

4. Puasa dapat meredam gejolak syahwat. 


Hadist Ke-54 

Larangan Wishal Kecuali Sampai Sahur 

(Menyambung Puasa Tanpa Berbuka) 
BA Ipa Hi 0E cas jab yh Ol Ia Gp 
Saud ul » dk swag SG: :1 ja JIka Ge 

ala 9 5 JSI els) blg Andal (HI Alia 
Dari Abdullah bin Umar w&s ia berkata, 
Rasulullah & melarang Wishal (menyambung 
puasa), mereka berkata, tapi engkau melakukannya, 
beliau bersabda, “Sesungguhnya aku itu tidak 
seperti keadaan kalian, sungguh aku diberi makan 
dan minum.” (HR. Bukhari dan Muslim) 





—. 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Faidah Hadits: 

1. Larangan menyambung puasa beberapa hari 
tanpa berbuka. 

2. Bolehnya menyambung puasa tanpa 
berbuka sampai waktu sahur bagi yang 
mampu, namun yang terbaik 
meninggalkannya. 

3. Wishal adalah salah satu kekhususan bagi 
Rasulullah &£ 

4. Makna diberi makan dan minum bagi Nabi 
#5 adalah rasa lezatnya beribadah dan 
bermunajat kepada Allah sehingga hal 
tersebut menjadikan beliau tidak merasa 
lapar. 


Hadits Ke-55 
Keutamaan 2 an 6 Hari di Bulan Syawal 

BM Igag J5 GI Gd di 
LIS Ja dya Ui Kail A3 Olkdan) plum Ga y:JB 

ala ol5) MAN alanag 
Dari Abu Ayub al-Anshari £& bahwa Rasulullah 
5 bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa di bulan 
Ramadhan kemudian melanjutkan dengan puasa 
enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) 
seperti berpuasa setahun." (HR. Muslim) 


KD 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Faidah Hadits: 

1. Disunnahkan puasa enam hari di bulan 
Syawal. 

2. Keutamaan ini berlaku bagi yang sudah 
menyelesaikan puasa Ramadhan secara 
sempurna. 

3. Berpuasa enam hari di bulan Syawal tidak 
disyaratkan berturut-turut tapi boleh secara 
terpisah. 

4. Enam hari yang dimaksud boleh dimulai 
dari awal (2 syawal), pertengahan atau akhir 
bulan. 


Hadits Ke-56 
Larangan Puasa Setahun Secara Berturut-Turut 
(Selain Hari-hari Terlarang) 


aka Y» 2 bill JB ca sya ol ae Ge 
ala g Sal og) « SY) aka (ya 
Dari Abdullah bin Amr wg5, Nabi &£ bersabda: 
“Tidak (dapat pahala) puasa orang yang berpuasa 
selamanya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 
1. Larangan berpuasa setahun penuh. 


Dam 


— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


2. Maksudnya seseorang berpuasa terus 
menerus sepanjang tahun selain hari raya. 

3. Tidak mendapat balasan pahala bagi yang 
melakukan puasa selamanya. 


Hadits Ke-57 
Larangan Puasa Sunnah Bagi Istri 
Ketika Suami Bersamanya 


Jas Y » JEEA Is Ig S5 SOLAR maen 
ola) .« dala Y) KIYe R4333 Agu al Bi jadi 

& Jali 
Dari Abu Huratrah &5 bahwa Rasulullah & 
bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita 
berpuasa (sunnah) sedang suaminya aa di sisinya 
kecuali atas izinnya.” (HR. Bukhari) 


Faidah Hadits: 

1. Tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah 
tanpa seizin suaminya dan dia berdosa jika 
tetap berpuasa. 

2. Memenuhi keinginan suami lebih utama 
dari puasa sunnah. 

3. Seorang istri wajib berpuasa pada bulan 
Ramadhan meskipun suaminya melarang. 


Kon 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


Hadits Ke-58 
Keutamaan Berpuasa Sehari di Jalan Allah 
(Ketika Jihad) 


Pn) Oya) € ran -Jk S3 GI NN Abe 
Pi) SA AI Jasa Lah Ala Ga» Usa 
GIS ol) ke WA Gaia JUN GE 4449 
pung 
Dari Abu Sa'id al-Khudri #&ia berkata, aku 
mendengar Rasulullah &£ bersabda: “Barangsiapa 
berpuasa sehari di jalan Allah, niscaya Allah 
Jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh 
puluh tahun.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Faidah Hadits: 

1. Keutamaan puasa ketika berjihad di jalan 
Allah. Hal ini berlaku selama tidak 
membahayakan dirinya atau mengurangi 
kemaksimalan dalam berjihad. 

2. Para ulama berbeda pendapat tentang 
maksud “1 sabilillah”, ada yang menyatakan 
maksudnya adalah jihad dan ada juga yang 
menyatakan ridho Allah. 

3. Ibnu Hajar as menyatakan bahwa kata “ji 
sibilillah” bermakna umum, mencakup jihad 
dan selainnya. 


Cam 


oo |T—er Mw 
“ 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa — 


Hadits Ke-59 
Puasa Adalah Perisai 

yah BE AI Oya Lanka 106 Sis ya Ge 
alay .k JK ja pisa AAS JAN Ga KIR 9 3 ala! 

Yi Amma g Amala (pal 
Dari “Utsman #&ia berkata, aku mendengar 
Rasulullah & bersabda: “Puasa adalah perisar 
(benteng bagi seseorang) dari neraka seperti perisai 
seseorang yang digunakan di saat berperang.” (HR. 
Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Puasa dapat menjadi perisai seseorang dari 
neraka. 

Puasa adalah salah satu sebab yang dapat 
menyelamatkan seseorang dari neraka. 
Memberi perumpamaan adalah salah satu 
metode nabawi dalam pengajaran. 


» 


S3 


Hadits Ke-60 
Puasa Tidak ai Mean ah 


Calas We Ah gkag SE UE eta AA cal Ge 


33X 


5 ja sahialy Be» an Ab hh 

SY tama Gili og) «Ia 
Dari Abu Umamah &5 ta berkata, aku mendatangi 
Rasulullah #6 seraya berkata, perintahkan (suatu 


On 


- 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


amalan) kepadaku. Beliau bersabda: “Hendaklah 
kamu berpuasa karena sesungguhnya (pahala) 
puasa itu tidak ada yang sebanding dengannya.” 
(HR. An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Al Albani) 


Faidah Hadits: 

1. Antusiasme sahabat dalam meraih kebaikan 
dengan memperbanyak ketaatan. 

2. Besarnya pahala puasa. 

3. Rasulullah &£ memberikan jawaban sesuai 
dengan kondisi penanya. 


Demikianlah enam puluh hadits pilihan 
yang berhasil penyusun himpun dengan izin 
Allah 8 . Semoga Allah 8 menjadikan amal ini 
ikhlas karena mengharap ridha-Nya, dicatat 
sebagai amal sholih, dan bermanfaat bagi setiap 
orang yang mau membaca dan menghafalnya. 


kk 





—— 60 Hadits Pilihan Seputar Puasa - 


DOKIOO Ahmad Jamaluddin Al-Afjehi, Le. Lx» 


100 
HADITS 
PILIHAN 


| Seputar 











Takhrij Hadist 
Syaikh Muhammad Nashrudin Al-Albani 21x 


m3 P3 
Muroja'ah 
Syaikh Muhammad Al-Mathari Al-Yaman 1 
Ibrahim Bafadhal, Lc., M.Pd. . 











Puasa di bulan Romadhan 
merupakan salah satu rukun Islam yang 
harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf. 
Kesempurnaan puasa seseorang 
tergantung pada ketulusan njat dan 
kesesuaian dengan tuntunan Rasululloh 
saw dan tidak mungkin seseorang 
mengetahui tuntunan Rasululloh saw 
dalam beribadah termasuk puasa kecuali 
melalui hadits-haditsnya. Oleh karena itu 
membaca dan mempelajari hadits- 
haditsnya adalah suatu keharusan. Di 
dalam buku kecil ini pembaca akan 
mendapati hadits-hadits pilihan seputar 
bulan romadhan dan keutamaannya, 
puasa dan macam-macamnya serta 
hukum-hukum yang berkaitan 
dengannya. 


Selamat membaca..!! 





